





Mengcopi DarTtar KoNnTak 
DARI PoNser LAMA 


Tanya: 


Pak, BlackBerry saya tipe Gemini 8520. Saya ingin mengkopikan 
semua kontak lama yang ada di Nokia E63. Saya coba cara kopi 
lewat SIM card, namun tidak semua kontak bisa termuat di da- 
lamnya. Adakah cara yang lebih cepat dan praktis untuk meng- 
kopikan semua kontak yang ada di ponsel lama? Terima kasih. 


Jawab: 


Anda dapat memanfaatkan fitur dari Google, yaitu Mail for Exchange 
dan Google Sync. Dengan fitur ini Anda dapat dengan mudah 
menambahkan daftar kontak ke BlackBerry. Selain menambahkan, 
Anda dapat memperbarui data kontak secara cepat dan realtime jika 
terjadi penambahan atau pengurangan kontak. Untuk dapat meng- 
gunakan fitur Mail for Exchange ini, ikuti langkah-langkah di bawah 
ini: 


Instalasi Mail for Exchange di Nokia E63 


1. Untuk dapat melakukan instalasi Mail for Exchange ini, Anda 
dapat mengunduhnya secara langsung pada website Ovi di 
www.store.ovi.com. 


25 


2. 


26 





waw, store,oyi,com| 


X 


Gambar 3.1. Website Ovi 





Akses alamat tersebut, dalam website ini terdapat aplikasi- 
aplikasi yang disediakan oleh Nokia Ovi Store untuk mendukung 
perangkat ponsel Nokia. 


foursguare 


EXPLORE THE WORLD 


AROUND YOU "9 


Applications 





Displaying content for Nokia E63 (Change) 


Gambar 3.2. Tampilan halaman Ovi Store 


Untuk dapat mengunduh aplikasi yang ada di dalamnya, Anda 
terlebih dahulu harus mendaftarkan diri sebagai anggota. Tekan 
pilihan Register pada sisi kanan atas halaman Ovi Store. 


Sign in | Register 


Gambar 3.3. Tekan Pilihan Register 


Isikan form pendaftaran yang disediakan, form yang akan Anda 
isikan berupa kolom-kolom seperti kolom User name untuk 
nama user pada Ovi store nantinya. Kolom Password untuk 
mengisikan kata sandi akun Ovi Anda, ketikkan ulang password 
tersebut pada kolom Retype Password. 


Account details 


These detaik are used when signing in. 


User name 


3 - 32 characters 


Password 


6 - 18 characters 


Retype Password 


Gambar 3.4. Kolom User name, Password, dan Retype Password 


Selanjutnya Anda harus mengisi kolom yang berhubungan de- 
ngan informasi yang dapat dihubungi. Kolom informasi tersebut 
adalah kolom Country yang diisikan dengan nama Negara 
tempat tinggal Anda. Kolom berikutnya adalah kolom E-mail 
address, isikan alamat e-mail yang dapat dihubungi. Dan yang 
terakhir adalah kolom Mobile numbers, pada kolom ini Anda 
dapat menambahkan nomor telefon yang bisa dihubungi. 


Di bagian bawah terdapat contoh penulisan nomor telefon sesuai 
dengan asal negara. Untuk penulisan nomor telefon pada negara 
Indonesia, Anda cukup ketikkan -62 sewakili angka O di bagian 
awal sebuah nomor telefon. Sebagai contoh jika nomor telefon 
Anda 08995986922, Anda ketikkan pada kolom tersebut 
menjadi t628995986922. 


Pada bagian bawah terdapat beberapa opsi yang dapat Anda 
berikan tanda cek. Opsi pertama yang dapat Anda optimalkan 
adalah opsi yang akan memberikan kepada Anda informasi ter- 
baru mengenai games, aplikasi, dan hiburan lainnya yang ada 
pada Ovi Store Via E-mail. Opsi berikutnya adalah mendapatkan 
informasi terbaru dari Ovi Store Via SMS, dan opsi terakhir 
adalah menerima update dari Ovi mengenai fitur dan pelayanan 
terakhir yang ada. Pilih pada salah satu opsi di atas untuk 
mendapatkan informasi dari Ovi Store. 


27 


Country 








Indonesia “ 





Either an e-mail address or phone number is reguired, 
E-mail address 


zealman.8/@gmail.com 


Mobile number 


462877331 30554| 





Example UK: “44770095432 


Example US: 419545551234 








Gambar 3.5. Kolom Informasi yang dapat dihubungi 
6. Untuk proses konfirmasi masukkan kode verifikasi pada kolom 
yang telah disediakan. Setelah selesai dengan semua prasyarat 


yang ada pada form, tekan tombol | agree untuk mengirimkan 
semua informasi yang telah Anda isikan. 


Enter the text shown 


Characters are not case sensitive 


8w3tx 


By selecting 'l agree', | accept the Ovi Service Terms, t 


—gan— 


Gambar 3.6. Tekan tombol I agree untuk mengakhiri pendaftaran 


7. Ubah pilihan tipe device ponsel Anda dengan menekan opsi 
Change di bagian kanan atas. 


28 


Your mobile: Nokia 2700 Classic un 


Gambar 3.7. Menekan opsi Change 


8. Selanjutnya pilihan tipe ponsel akan muncul, semua tipe ponsel 
yang ada adalah ponsel yang aplikasinya didukung oleh Ovi 
Store, yaitu ponsel bermerk Nokia. Untuk memudahkan Anda 
dalam mencari tipe ponsel, pada sisi kiri terdapat beberapa 
kategori model dari ponsel yang ada. Model yang disediakan 
seperti classic, slide, touch, flip, full keyboard, dan all mobiles. 


Nokia Mobile Selector 


Browse content made specifically for your mobile by selecting it in the list below. 
Don't have a Nokia mobile or just want to browse the store? No problem - just pick any device you'd like. You can always change it later! 


Show me: 
1 I 2 & 

Oclassic OFlip “ 

Nokia E50 Nokia E51 Nokia E52 Nokia E55 Nokia E60 
o o an k | i 2 

Slide Full '-- -. | 2 5 
keyboard 5 - Ea e) 
Nokia E61 Nokia EBTi Nokia EE2 Nokia E65 


Ds sk @AI mobiles - Tn a 
aa F js Z2 s 


Gambar 3.8. Pilihan tipe ponsel yang didukung 


9. Pilih ponsel yang sesuai, kemudian klik pada gambar ponsel 
yang ada. 


Nokia E62 





KN 3 


Gambar 3.9. Klik pada gambar ponsel yang dimiliki 


29 


10. Setelah memilih tipe ponsel, tekan tombol OK. 


Nokia E65 


Gambar 3.10. Tekan tombol OK 


11. Proses loading berlangsung menandakan bahwa Ovi Store se- 
dang menampilkan aplikasi, games dan fitur sesuai pilihan tipe 
ponsel. Untuk mempermudah, arahkan kursor Anda ke kolom 
search yang disediakan. 


Search for content for your mobile a 


Audio & Video vs Personalisation 





Gambar 3.11. Kolom Search 


12. Ketikkan kata kunci "mail for exchange" pada kolom search 
kemudian tekan tombol di sisi kanan dari kolom tersebut untuk 
memulai pencarian aplikasi mail for exchange. 





Idio & Video Personalisation 


Gambar 3.12. Menekan tombol pencarian aplikasi 


30 


13. Hasil proses pencarian akan memunculkan semua fitur, aplikasi 
ataupun games yang cocok dengan kata kunci yang dimasuk- 


kan. 


Displaying content for Nokia E63 (Change) 


'mail for exchange" (Search results 1-7 of about 7) 


Sort: 


Most relevant 


Refine by Price: Refine by Type: 
x Show Free & Paid items ym Show All Types x z 
Mail for Exchange Free 
Business 
Send to mobile 
by: Nokia 
Kekkh 


Mail for E, 


emoze - push email 


Utilities 


ol that enables you to use the email, 





Free 
Send to mobile 


by: EMOZE LTD. 





Kan 


Get your emaiis and 
phone in real-tim 






ssaging from Exchange, Gmail, Hotmail or any ISP Mail, including F 
hronization, Emoz ush email service for emai 





k pushed to your 
lal network 





messaging for your mobile phone keeping you connected anytime and anywhere 


MOBILE DOCUMENTS 


Utilities 
by: VISIARC 
KEK 


Free 


Send to mobile 


Gambar 3.13. Hasil proses pencarian 


14. Pastikan Anda menemukan aplikasi Mail for Exchange, klik pada 
aplikasi tersebut untuk mendapatkan izin pengunduhan file. 





Mail for Exchange 
Busines 


by: Nokia 


KKKKK 





device, To use this 


software release off ered witt 


with Mail for Exchange 3.0 inc 


Gambar 3.14. Klik aplikasi Mail for Exchange 


15. Berikutnya tekan tombol Send to mobile untuk mendapatkan izin 
proses unduh file tersebut. 


31 


Free 


Send to friend & |) 


Gambar 3.15. Menekan tombol Send to mobile 


16. Akan muncul kotak kecil yang berisikan informasi bahwa pihak 
Ovi Store akan memberikan sebuah link untuk diunduh melalui 
SMS. Nomor yang akan dikirim oleh Ovi Store berada di bagian 
bawah, Anda juga dapat mengubah nomor tujuan tersebut 
dengan menekan opsi Change. Setelah selesai mengatur nomor 
tujuan, tekan tombol Send untuk mengirimkan pesan. 


Send to mobile 


ewill send you atext 





pntaining a link to this 


item, Follow the link to complete 


your download, 


« Your current mobile #: s 
« t6287733130554 Change c 


t ui 
Keenan New eatures Wiro mao 


Gambar 3.16. Menekan tombol Send 





17. Setelah pesan dikirimkan, tekan tombol OK yang muncul untuk 
mengakhiri proses pengiriman pesan. 


Send to mobile 





ess ha yYout 
yed in periods of 
wait one hour 





Gambar 3.17. Mengakhiri proses pengiriman pesan 


32 


18. Untuk pembahasan kali ini, tipe ponsel disesuaikan dengan 
permasalahan yang ditanyakan. Anda akan menerima pesan 
SMS dari Ovi Store pada ponsel, pesan tersebut berisi sebuah link 
unduhan untuk aplikasi Mail for Exchange. 


36 Text messa 
From| Ovi Store 


nyotokurniawan has shared Mail for 
Exchange with you. http://store.ovi.mobi/ 


content/5919 





Gambar 3.18. Pesan yang berisikan link unduhan 


19. Kemudian arahkan pada link tersebut. 


:36 Text messa 
From Ovi Store 


nyotokurniawan has shared Mail for 
Exchange with you. http://store.ovi.mobi/ 


content/5919 





Gambar 3.19. Link unduhan 


20. Buka link unduh tersebut dengan memilih pilihan Open link 
kemudian tekan menu select. 


33 


236 Text messac 1/407 
From! Awi Staro 


Forward 


nyot Delete 


Exe | Open link bi 


Add to bookmarks 
Add to Contacts 
Copy 





Gambar 3.20. Memilih pilihan Open link 


21. Ponsel Anda akan langsung melakukan sambungan koneksi via 
internet. 


Connecting Mm 


La aa aa aan 


Gambar 3.21. Melakukan proses koneksi via internet 





22. Halaman link dari Mail for Exchange akan muncul pada halaman 
browser Anda. 





Shop smart: Install Ovi Store on your mobile! 
Search 











Applications » Business ? Mail For Exchange 


Mail for Exchange 
Nokia 


Free 
annn 
Reviews 

More photos (1) 








Send to friend 


Options Close 








Gambar 3.22. Halaman unduh dari Mail for Exchange 


34 


23. Kemudian arahkan pada tombol Download untuk segera me- 
lakukan proses unduh. 


tore: Mail for Exchange 






1 


Reviews 
More photos (1) 








Send to friend 





Description 


Business - 1.79 MB 


Mail for Exchange uses the Microsoft @ Exchange ActiveSync @ protocol that 
enables you to use the email, contacts, calendar entries, and tasks of your 
Microsoft d bange . supLon your compatible Mokia device Jo use 









Gambar 3.23. Tekan tombol Download 


24. Koneksi akan mulai dibuka untuk dapat melihat konten yang 
Anda akan terima. Tekan Yes jika Anda menemui pesan konten 
seperti pada gambar di bawah ini. 


Ie — 1 








Opening a secure : 
connection. Content" 
cannot be seen by anyone 
else. 





Gambar 3.24. Pesan konten 


25. Setelah sebelumnya Anda telah berhasil menjadi anggota dari 
Ovi Store, gunakan akun tersebut untuk dapat mengakses 
aplikasi Mail for Exchange tersebut. Isikan username Anda dan 
password pada kolom yang disediakan, kemudian pilih tombol 
Sign in. 


35 


Sign in if you already have an account. 
Invalid sign-in information 


User name or email address 





Remember me for two weeks. 


Forgot user name 
Frgorpasuant 


Sia in ITerms (privacy Help 
Gambar 3.25. Masukkan user name dan password 


26. Berikutnya pilih tombol Download untuk dapat mengunduh 
aplikasi Mail for exchange tersebut. 


Mail for Exchange 
Nokia 


Reviews 
More photos (1) 





Mail for Exchange uses the Microsoft @ Exchange ActiveSync @ protocol that 
enables you to use the email, contacts, calendar entries, and tasks of your 
Microsoft @ Exchange Server account on your co mpatible Nokia device. To use this 
software you must have an necount ani Exchange 2019, 2007 or 2003 Serat, si 
wa aea aff ara untir Malia davira madal 


Gambar 3.26. Memilih tombol Download 


21. Informasi mengenai nama dan ukuran dari file Mail for Exchange 
akan muncul, pilih OK untuk melanjutkan proses. 


Download: 


Name 
MailForExchange S60 3 1... 


Size: 
1.87 MB 





OK Cancel 


Gambar 3.27. Informasi nama dan ukuran file Mail for Exchange 


36 


28. Proses berlanjut untuk mengunduh file yang ada. Tipe file yang 
diunduh bertipekan .sisx.dcf, tunggu hingga proses unduh file 
selesai. 


Download details: 


50 17802.sisx.dcf 
(2596) 486 kB 


Options Hide 


Gambar 3.28. Proses unduh sedang berlangsung 








29. Proses unduh selesai dan berlanjut ke proses instalasi file. Muncul 
pesan untuk melakukan proses instalasi Mail for Exchange dan 
pilih Yes untuk melakukannya. 


| Install 
Mail for Exchange? 


Yes No 





Gambar 3.29. Pesan proses instalasi aplikasi Mail for Exchange 


30. Kemudian pilih Continue untuk melakukan pengaturan bahasa. 


37 





Details: 


Name 
Mail for Exchange 


Version 
3.00(50) 










Continue 


Gambar 3.30. Pilih Continue 


31. Pilihan bahasa yang disediakan adalah bahasa Inggris (English), 
Prancis (French), Jerman (German), Spanyol (Spanish), dan 
Italia (Italian). Pilih salah satu bahasa kemudian pilih OK. 





1.3 


Select language: 


English (UK) | 
French 

German 

Spanish 

Italian 





OK | Cancel 





Gambar 3.31. Pilihan bahasa yang tersedia 


32. Mail for Exchange memberikan catatan bahwa dengan meng- 
gunakan aplikasi ini Anda tidak perlu lagi menggunakan metode 
PC Suite untuk melakukan sinkronisasi kontak, kalender, atau 
kegiatan-kegiatan. Pilih Continue untuk menyelesaikan pro-ses 
instalasi. 


Mail for Exchange 


Note: You should not use 
other methods, such as 
Nokia PC Suite, to 
synchronise contacts, 
calendar or tasks after 


Continue 


Gambar 3.32. Catatan Mail for Exchange 








33. Tunggu progress bar instalasi Mail for Exchange selesai untuk 
dapat menggunakan aplikasi ini. 





Cancel 


Gambar 3.33. Tunggu progress bar selesai 


34. Untuk dapat menggunakan aplikasi Mail for Exchange ini, Anda 
terlebih dahulu harus membuat profil. Pilih Yes untuk membuat 
profil baru pada Mail for Exchange. 


39 


236 Mail for Exchange — Mailfor &chan... “8p - 


Sync mode | 
Not configured | 


Current status 


9 You have no Mail for 
Las Exchange profile. 
| Create profile? 





Gambar 3.34. Membuat profil 


35. Yang harus Anda isikan terlebih dahulu untuk profil adalah E- 
mail address, Domain, Username, Password, dan Access point. 
Isikan pada opsi Email address alamat email yang Anda miliki, 
contoh: isikan dengan zealman.87@gmail.com 


Untuk opsi domain isikan dengan alamat m.google.com, se- 
dangkan untuk Username isikan sama dengan alamat email. 
Pada opsi password isikan dengan password dari email Anda. 
Untuk opsi Access point pilih jaringan koneksi internet yang 
Anda miliki. Kemudian pilih OK untuk melakukan proses pen- 
daftaran server profile. 


236 Mail for Exchange 


Email address: 
zealman.87@gmail.com 


Domain 


m.google.com 


Username 
zealman.87@gmail.com 





Gambar 3.35. Opsi-opsi pada profil awal 
36. Proses di atas adalah proses awal, apabila Anda menerima pesan 


error bahwa Anda belum memasukkan nama server pada menu 
Connection. 


40 


Unable to retrieve 
Exchange Server 

name. Enter server name 
in Connection settings. 





Gambar 3.36. Pesan error yang muncul 


37. Anda akan langsung diarahkan ke dalam menu Connection. 
Arahkan pada pilihan Exchange server. 


:36 Mail for Exchange n 


Exchange server 
Compulsory 


Secure connection 


Access point 
XL-GPRS 





Options 


Gambar 3.37. Pilihan Exchange server 


38. Isikan alamat server dengan m.google.com kemudian pilih OK. 


3g Mail for Exchi 


Exchange server 


m.google.com 





Gambar 3.38. Mengisikan alamat server m.google.com 


4 


39. 


40. 


42 


Sistem dari Mail for Exchange akan melakukan proses retrieve 
pada server yang telah diisikan. Untuk bagian ini pengaturan 
sinkronisasi kontak belum dilakukan dan hanya sinkronisasi 
pesan email yang diatur. 


Es Mail for Exchange Mail for Exchan... 


Sync mode 3 
Not configured 


Current status 
Id 


Server name... 
5 akan 


| Retrieving Exchange &. 
La 





Gambar 3.39. Proses retrieve nama server 


Pada aplikasi Mail for Exchange ini terdapat tujuh pilihan menu, 
yaitu menu Connection, Credentials, Sync Schedule, Calendar, 
Tasks, Contacts, dan Email. 


Pada menu Connection Anda dapat mengatur nama dari server 
(Exchange server), tingkat keamanan koneksi (Secure 
connection), akses point (Access point), sinkronisasi ketika 
sedang dijalan (Sync while roam), dan pengaturan port default 
(Use default port). 


Di dalam menu credentials terdapat pengaturan Username, 
Password, Domain. Apabila Anda ingin menggantikan ketiga 
pengaturan tersebut temukan pada menu credentials. 


Menu Sync Schedule berisikan pengaturan jadwal untuk proses 
sinkronisasi. Anda dapat mengatur intensitas sinkronisasi tiap 
berapa menit secara otomatis (Peak sync schedule), selain itu 
Anda juga dapat mengatur waktu memulai sinkronisasi (Peak 
start time), waktu berakhir sinkronisasi pada menu Peak end 
time, dan hari untuk sinkronisasi (Peak days). 


Untuk pengaturan sinkronisasi kalender pilih menu Calendar, di 
dalamnya Anda dapat mengatur apakah ingin melakukan sin- 
kronisasi kalendar atau tidak (Synchronize calendar), pengaturan 
waktu untuk melakukan sinkronisasi berikutnya (Sync calendar 
back), dan pengaturan untuk tetap mempertahankan data pada 


41. 


kalender di ponsel, atau pada saat proses sinkronisasi data 
dihapus dari ponsel (Initial sync). 


Anda juga dapat melakukan pengaturan untuk sinkronisasi ke- 
giatan pada menu tasks, aktifkan atau non aktif sinkronisasi 
kegiatan dapat Anda atur pada menu Synchronize tasks. 


Menu Contacts untuk pengaturan sinkronisasi kontak. Dan pada 
menu Email Anda dapat mengatur sinkronisasi pesan email yang 
ada. 


z3c Mail for Exchange Profile 9 


Connection 


Credentials 


Sync schedule 


Calendar 
Tasks 
Contacts 





Options 


Gambar 3.40. Menu pengaturan pada Mail for Exchange 


Pilih menu Contacts untuk mengatur sinkronisasi kontak Anda. 
Kemudian ubah pada menu Synchronize contacts menjadi “Yes”, 
dan pada menu Initial sync menjadi “keep items on phone”. 
Sesuaikan pengaturan dengan keinginan Anda, jika hanya ingin 
melakukan sinkronisasi kontak, nonaktifkan semua pengaturan 
mengenai kalender, tasks, dan email. 


:36 Mail for Exchange 4 contacts 


Initial sync 


Keep items on phone 





Gambar 3.41. Atur sinkronisasi pada menu Contacts 


43 


42. Simpan pengaturan dengan memilih Options kemudian pilih 
Save. 


236 Mail for Exchange Connec... TE 


Access point 
si XL-GPRS 


yi Change 


KE 
USI Help 
Exit 





Select 


Gambar 3.42. Menyimpan pengaturan kontak 


43. Setelah pengaturan disimpan, Mail for Exchange akan mela- 
kukan koneksi ke server untuk kemudian melakukan sin- 
kronisasi. 


#36 Mail for Exchange Mail for Exchan.., 


Sync mode 
Off-peak: Every 30 minutes 


Current status 
Co 


Connecting to server 
ras tostart 
25 synchronization 





Gambar 3.43. Proses koneksi ke server 


44. Pada status Current status akan memberikan tanda kepada Anda 
apakah koneksi dengan server berhasil atau tidak. Apabila 
proses koneksi gagal, Anda dapat mengulang proses sinkronisasi 
dengan memilih menu Options dan pilih Synchronize. 


44 


& Mail for Exchange  MailforExchan.. 9 


Sync mode 
Off-peak: Every 30 minutes 


Current status 
Connecting 


Last sync 
23/01/2011 1:21 PM View log 


Options 





Gambar 3.44. Status koneksi ke server 


45. Sinkronisasi kontak pun segera dimulai, Anda dapat melihat 
proses sinkronisasi tersebut seperti terlihat pada gambar di 
bawah ini. 


& Mail for Exchange MailforExchan.. 9 


Current status 
Syncing Contacts... 


Last sync 
24/01/2011 6:30 AM View log 


Content synced 
Contacts,Email 


Options 





Gambar 3.45. Sinkronisasi kontak 


46. Kontak dari ponsel Anda akan dikirimkan ke email yang telah 
diisikan. 


45 


2x Mail for Exchange Mail for Exchan... 


Sync mode 
Off-peak: Every 30 minutes 


Current status 
Contacts: 50 sent, 0 received 


Last sync 
24/01/2011 6:30 AM View log 





Options 


Gambar 3.46. Kontak sedang dikirimkan 


47. Jika Anda lihat log yang ada, maka akan ditemui bahwa semua 
kontak telah berhasil ditambahkan ke dalam email akun Gmail. 


2 Mail for Exci: Synchronizationlog n 





Time: 6:35 AM 
Status: Complete 
Contacts 
Phone: Added: 3 
Updated: 227 
Deleted: 0 
Discarded: 0 
Server: Added: 0 


Updated: 0 


Gambar 3.47. Catatan kontak yang telah ditambahkan 


Instalasi Google Sync di BlackBerry 8520 


1. Setelah melakukan proses sinkronisasi semua kontak dari ponsel 
lama, sekarang Anda dapat melakukan proses sinkronisasi pada 
BlackBerry. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mela- 
kukan instalasi Google Sync terlebih dahulu pada BlackBerry 
Anda. Untuk mendapatkan aplikasi Google Sync untuk Black- 
Berry, Anda dapat mengunduhnya langsung. Pertama buka web 
browser terlebih dahulu. 


46 


nan) 


Imigisk 1 





Gambar 3.48. Membuka web browser 


Web browser akan muncul kemudian tekan logo BlackBerry 
kemudian pilih menu Go To untuk memasukkan alamat unduh 
dari Google Sync. 


“F BlackBerry. 


Column View 
Zoom In 

Lilale) 

Home 

Go To... 
Recent Pages 
History 
Refresh erry App World » 
Set Encoding Ir your smartphone. 









le”, Yahoo!? and more. 





Gambar 3.49. Memilih menu Go To 


Masukkan alamat website http://www.google.com/mobile/sync 
pada bar alamat yang telah disediakan. 


Internet Browser @ 180 EDGE Tale 








| http://www.google.com/mobile/syndj | 


| Google Iv | 


Bookmarks... Ch 
@ Home Page (Internet Browser) 

@ Home Page (3 Browser) 

History... c 
@ Home 

Ki Notifications 


RE Home 2 
Reguesting... 























Gambar 3.50. Masukkan alamat pada bar alamat 


47 


4. Aplikasi Google Sync ini dapat Anda unduh secara gratis 
langsung dari situs resmi Google. Pada halaman tersebut, Google 
tidak hanya menyediakan aplikasi untuk sinkronisasi kontak 
saja, terdapat beberapa aplikasi untuk Google Maps, iGoogle, 
Google Buzz, dan salah satunya adalah Google Sync. 


@Dbownload Google Mobile App 
New! Search by voice - speak your guery. 


Instant access to Search, Maps and more. 


Or get our individual products 


KJ Search 
RI Gmail 
I- Ma 

@. Latitude 








F 





Gambar 3.51. Aplikasi yang disediakan Google 


5. Klik pilihan Sync untuk mendapatkan aplikasi tersebut. 


@ Buzz 
Emi News 
L iGooale 
C3 Sync 


BBI pilntos 


YouTube 


tirinian 


Gambar 3.52. Klik pilihan Google Sync 


6. Kemudian klik pada Install Now untuk segera mengunduh apli- 
kasi Google Sync. 





Google Sync 


& 
Insta | Now | 
version 0.7.3 


Synchronize your BlackBerry Calendar and 


Address Book with your Google account for 
free. Carrier charges may apply. 














Gambar 3.53. Klik Install Now 


48 


7. Pada bagian bawah Anda akan temui beberapa informasi me- 
ngenai kegunaan aplikasi Google Sync ini. Dengan meng- 
gunakan aplikasi Google Sync ini Anda dapat melakukan sin- 
kronisasi kalender dan kontak melalui akun Google Mail. 





Synchronize your BlackBerry Calendar and 
Address Book with your Google account for 
free. Carrier charges may apply. 


After installation, click on Google Sync icon 
in your "Applications" or "Downloads" folder. 


Help 
(esfAlchange Language 








Gambar 3.54. Informasi mengenai aplikasi Google Sync 


8. Berikutnya pilih tombol Download untuk mengunduh aplikasi 
Google Sync. 





Name: Google Syncj 
Version: 0.7.3 
Vendor: Google 
Size: 410.0 KB 


|. Set Application Permissions 


Download fe lala! 








Gambar 3.55. Pilih tombol Download 


9. Proses unduh Google Sync akan berjalan, lama cepatnya proses 
tergantung dari koneksi internet yang Anda gunakan. Namun 
untuk mendapatkan aplikasi ini Anda tidak perlu khawatir akan 
memakan waktu lama karena ukuran file-nya yang cukup kecil, 
hanya 410 kiloByte. 


49 












Downloading Google Sync 


e-lala| 





Name: Google Syn& 
Version: 0.7.3 
Vendor: Google 
Size: 














Gambar 3.56. Proses unduh Google Sync 


10. Selanjutnya BlackBerry Anda akan meminta persetujuan untuk 
instalasi aplikasi tersebut. Pilih Yes untuk menyetujuinya. 





# Application Permissions 


Would you like to grant Google 
Sync Trusted Application status? 





Google Sync 

















Gambar 3.57. Persetujuan instalasi 


11. Tunggu beberapa saat hingga pemberitahuan proses instalasi 
muncul yang menandai bahwa aplikasi Google Sync telah ber- 
hasil dipasangkan ke dalam BlackBerry Anda. Pilih OK untuk 
menutup proses instalasi, atau pilih Run untuk mencoba aplikasi 


tersebut. 





The application was 
successfully installed. 


For) 


Run 





Google Syncj 
Version: 0.7.3 

















Gambar 3.58. Pemberitahuan proses instalasi berhasil 


50 


dipasangkan 


12. Untuk dapat menjalankan aplikasi Google Sync ini, Anda dapat 
membukanya pada menu Downloads. 


an) 
T AS | 


Downloads 





Gambar 3.59. Pilih menu Downloads 


13. Anda akan menemukan aplikasi Google Sync didalamnya, buka 
aplikasi tersebut. 


Google Sync 





Gambar 3.60. Membuka aplikasi Google Sync 


14. Langkah pertama untuk dapat menggunakan aplikasi Google 
Sync adalah melakukan proses Sign in. 





Google Sync for Mobile 


Sign in to your Google Account. 
Email: || 











Password: 











Need an account? 
Go to google.com/accounts on your 
computer. 











Gambar 3.61. Halaman Sign in 


51 


15. Untuk dapat melakukan proses Sign in Anda cukup mema- 
sukkan email dan password dari email, pastikan email yang 
Anda masukkan sama dengan email saat melakukan sin- 
kronisasi melalui Mail for Exchange. Pilih Sign in setelah email 
dan password Anda masukkan. 





Google Sync for Mobile 


Sign in to your Google Account. 
Email: (zealman.87@gmail.com 


Password: (tbk 


Need an account? 
Go to google.com/accounts on your 
computer. 





























Gambar 3.62. Memasukkan email dan password 


16. Proses Sign in akan berlangsung untuk melakukan pencocokan 
email dengan password yang dimasukkan. 


3) Ie Tallate Mam: 4: |latt- Ta MN 


Connecting to Google 





Gambar 3.63. Proses Sign in 
17. Setelah berhasil melalui proses Sign in maka aplikasi Google 


Sync akan menerima responsdan melakukan proses update, 
salah satunya adalah proses update kalendar. 


@ Updating Calendar List 


Received response 





Gambar 3.64. Google Sync menerima respons 


52 


18. Selesai dengan proses update, Anda akan menemui halaman 
Google Sync memberikan beberapa informasi mengenai cara 
menggunakan aplikasi ini. 





Google Sync for Mobile 
Micicome to Google Sync for mobile. 


To get started, configure your Sync 
options and Google Sync will start 
synchronizing your handheld's calendar 
and contacts with Google automatically. 


To access settings or initiate a manual 
synchronization, click on the Google 
Sync entry in the menu of your 
handheld's Calendar or Address Book. 











Gambar 3.65. Halaman informasi Google Sync 


19. Lihat pada bagian bawah dan temukan tombol Configure Sync, 
pilih tombol tersebut untuk melakukan pengaturan aplikasi 
Google Sync. 


Configure Sync 


Gambar 3.66. Memilih tombol Google Sync 


20. Apabila Anda menemui peringatan seperti pada gambar di 
bawah ini, Anda dapat mengatur terlebih dahulu pengaturan 
pada Menu Contacts. Pilih tombol Dismiss untuk segera me- 
lakukan pengaturan. 


Your phone settings are preventing 
Google Sync from syncing your 
& contacts. Contacts sync has been 


disabled. Please set 'Allow Duplicate 
Names' to 'Yes' in the Address 
Book's Options before re-enabling 
contact sync. 


Dismiss 





Gambar 3.67. Peringatan untuk pengaturan pada menu Contacts 


21. Lalu buka menu Contacts. 


53 





Gambar 3.68. Membuka menu Contacts 


22. Pada bagian nama tekan Logo BlackBerry kemudian temukan 
menu Options lalu pilih menu tersebut. 


Activity Log 

Call Ye2 ikom 

SMS Ye2 ikom 

MMS Ye2 ikom 

SIM Phone Book 
Send As Attachment 
Add Picture 

keJejulelak 

KI JiteamNojojiTer-hu Teja) 





Gambar 3.69. Memilih menu Options 


23. Di dalam menu tersebut terdapat dua menu pilihan, yaitu General 
Options dan Default. Kemudian pilih pada menu General 
Options. 





General Options 


Contact Lists 
Default 


Gambar 3.70. Menu General Options 


24. Ubah pada bagian Allow Duplicate Names menjadi pilihan “Yes”. 


54 





Contacts Options 





Views 

Sort By: First Name v 
Separators: Lines v 
Actions 





Allow Duplicate Names: 


Confirm Delete: 





Gambar 3.71. Ubah menjadi “Yes” 


25. Simpan perubahan tersebut agar Anda dapat menggunakan apli- 
kasi Google Sync. 


p/ Changes made! 


(Save | 


pjkie- Igo) 


er-lata 





Gambar 3.72. Menyimpan perubahan pengaturan 


26. Buka kembali aplikasi Google Sync Anda kemudian pada menu 
Options berikan tanda cek pada pilihan Sync Contacts. Anda 
dapat pula mengatur waktu untuk melakukan sinkronisasi pada 
pilihan When To Sync. Anda juga dapat melakukan sinkronisasi 
untuk kalender. Anda juga dapat mengatur waktu untuk 
sinkronisasi kalender secara berkala pada pilihan Sync Events for 





next. 
Options 
Sync 
Contacts 
Sync Contactsi 
Calendar 





(Sync Calendar 


Sync Events for next 


Gambar 3.73. Tampilan pengaturan Google Sync 





55 


21. Simpan perubahan pengaturan yang telah Anda lakukan. 


| Changes made! 


Discard | 


er-lala | 





Gambar 3.74. Menyimpan perubahan pengaturan pada Google 
Sync 


28. Anda akan diberikan pilihan untuk langsung dapat melakukan 
proses sinkronisasi. Pilih “Yes” untuk melakukannya. 


? Do you want to sync now? 


Tes” 


IN Tej 





Gambar 3.75. Pilihan untuk melakukan sinkronisasi 


29. Proses sinkronisasi akan berjalan, cepat dan lamanya proses ini 
tergantung dari koneksi internet yang Anda miliki. 


@ Uploading New Contacts 


Hide 





Gambar 3.76. Proses sinkronisasi sedang berlangsung 


30. Tunggu beberapa saat sampai proses sinkronisasi selesai. Ke- 
mudian pilih Dismiss untuk mengakhirinya. 


56 


3) Sync successful 


| Dismiss 


Gambar 3.77. Proses sinkronisasi berhasil dilakukan 





31. Untuk dapat melakukan sinkronisasi lagi, Anda dapat menekan 
logo BlackBerry kemudian memilih menu Sync Now. 





Google Sync for Mobile 


Last Successful Sync 





D11 19:43:20 
ati) 


Sync Now 
Options 





Sign Out 

Debug 

Capture It 

KI item N ojo) ore huloja) 
Close 





Gambar 3.78. Menu Sync Now 


32. Berikut adalah hasil dari proses sinkronisasi kontak yang telah 
berhasil Anda lakukan. Semua kontak dari ponsel lama Anda 
telah ditambahkan ke dalam BlackBerry. 


Google Sync for Mobile 


Last Successful Sync 


Contacts 29 Jan 2011 09:27:08 
New contacts 233 

Deleted contacts 0 

Updated contacts O 





Data Usage 
Transfered since 1 Jan 263 KBIJ 


Gambar 3.79. Hasil proses sinkronisasi kontak 


57 


Gracia budiasih 
Hadi lasem 
Hana 


Hana be fm 


Harto travel 


Gambar 3.80. Tampilan kontak yang telah disinkronisasikan 


Kini ponsel BlackBerry Anda telah siap untuk melakukan panggilan 
kepada kontak yang dibutuhkan. 


58 


